http://priaidaman. 1 10mb.com 


8 Langkah Pria Sejati 

Agar Dipercaya Wanita demi Menjalin Keharmonisan 



SEMUA orang tentu setuju 
kalau membangun pengertian 
adalah kunci hubungan dan 
keharmonisan, termasuk 
antara pria dan wanita. 
Siapapun rasanya sudah 
paham, saling percaya adalah 
kunci untuk menciptakan adanya saling pengertian yang merupakan 
dasar proses keharmonisan. Sayangnya kepercayan tak akan diperoleh 
begitu saja. Kepercayaan harus diperjuangkan dan direbut dengan 
berbagai cara dan tahap. 


Umumnya pria sangat sulit mendapat kepercayaan dari teman 
wanitanya Apalagi kalau sebelumnya ia pernah menorehkan 
kekecewaan pada si wanita. Namun tak perlu khawatir, ternyata 
menurut penelitian dan pengamatan setidaknya ada 8 faktor penting 
untuk bisa merebut dan menyerahkan kepercayaannya pada Anda. 
Apa saja? 


1. Penampilan 

Ternyata apapun, penampilan memegang kendali utama. Hal ini 
karena penampilan akan memberikan kesan awal dalam segala hal. 
Seorang pria yang berpenampilan baik, secara otomatis akan 
memberikan kesan positif yang bisa menjadi awal dalam menjalin 
hubungan dan komunikasi. Seorang wanita umumnya lebih terbuka 
pada pria yang mengenakan busana rapi, mengendarai mobil bagus, 
memiliki sarana kemudahan (misalnya: kartu kredit, anggota club, 
kartu discount dan lain-lain) dari pada yang menggunakan kendaraan 
umum dan tak punya uang. 

Kendati demikian penampilan tak cukup untuk merebut kepercayaan. 
Penampilan pribadi dan karakter akan memberikan andil besar. 
Seorang pria yang sopan, halus dan ramah akan memberikan 
perasaan aman dan nyaman, sehingga wanita rela serta merta 
mempercayainya. Karena itu, sangat mungkin seorang pria yang 


http://ebooksuper.l 10mb.com 


http://priaidaman. 1 10mb.com 


hanya berpenampilan sederhana dengan mudah dapat merebut hati 
wanita karena sikapnya yang sopan dan bertata krama baik. 


2. Cara Bicara 

Cara bicara seseorang bisa menunjukkan kapasitas, apakah pria 
tersebut berwawasan luas, cerdas, agresif, lembut, romantis atau 
malah sebaliknya. Wanita juga kebanyakan tak suka pria egois dan 
banyak bicara namun hanya membual. Mereka lebih suka pria cerdas 
dan berwawasan luas. Karena itu, cara dan gaya bicara sangat 
menentukan dalam upaya merebut kepercayaannya. Bicara 
sembarangan sangat bisa mengundang antipati. Seorang pria yang 
pintar bicara mungkin memberikan kegembiraan pada wanita sehingga 
terpikat untuk mempercayainya. Karenanya berhati-hatilah dalam 
berbicara dengan wanita. Pelajari siapa wanita tersebut, kemudian 
pilih pembicaraan yang mengenakan. Kalau sudah Anda dapat dengan 
mudah mendapatkanya. 


3. Cerdas 

Beberapa tahun belakangan pendidikan dan kecerdasan kaum wanita 
semakin meningkat. Karier mereka pun di berbagai tempat sebanding 
baik atau bahkan lebih baik dibanding kaum pria. Makanya tak aneh, 
bila wanita masa kini lebih menyukai pria cerdas dan dapat 
mengimbangi perkataannya. Bagi mereka, pria cerdas dan memiliki 
wawasan luas adalah kawan bicara yang hangat dan menyenangkan 
daripada pria yang sedingin es. Mereka juga umumnya memandang, 
pria bodoh hanya akan menjadi beban mereka di kemudian hari. 


4. Menghargai 

Siapapun akan menyukai yang namanya penghargaan, meski sekecil 
apapun. Pasalnya penghargaan adalah bentuk pengakuan atas jati diri 
dan keberadaan mereka. Bagi pria cara menghargai wanita 
sebenarnya sangatlah mudah. Yakni cukup mendengarkan dan 
memberikan perhatian. Seorang wanita akan sangat suka jika disapa, 
ditelepon, diberi simpati atau dipuji. Mereka umumnya menemukan 
orang yang terdekat pada orang yang mau mendengarkan dengan 


http://ebooksuper.l 10mb.com 


http://priaidaman. 1 10mb.com 


baik, la bahkan tak segan untuk memberikan rahasianya sekalipun. 
Kalau sudah begini, bagaimana ia tak percaya pada Anda? 


5. Membuktikan dengan Perbuatan 

Semua orang tentu merasa senang dengan janji, pujian dan harapan. 
Tapi mereka akan lebih suka bila semua yang masih maya tersebut 
berbentuk konkrit menjadi tindakan. Pria yang hanya mengobral 
omongan dan harapan akhirnya hanya seorang pembual yang 
diragukan kredibilitasnya, sehingga kepercayaan yang telah diberikan 
sebagian atau seluruhnya bisa terbalik. Jadi usahakan sedapat 
mungkin berjanji bila Anda yakni bisa mewujudkannya. Apalagi bila 
ternyata selama ini wanita tersebut sudah mendapatkan perhatian, 
perlindungan dan kebaikan Anda. Maka tak aneh bila cinta Anda yang 
sudah diwujudkan dalam berbagai perbuatan tersebut akan disambut 
hangat olehnya. 


6. Konsisten 

Pria yang plin-plan memang tak layak dipercaya. Sebutan 'banci' 
untuk pria jenis ini sama sekali tak ada hubungannya dengan intilah 
gender secara anatomis, tapi lebih sebagai orang yang tak punya 
kredibilitas baik. Wanita normal umumnya akan mencabut 
kepercayaan yang diberikan bila kemudian pria tersebut tak konsisten 
lagi dalam segala hal mulai dari bicara maupun perbuatannya. 
Karenanya konsisten adalah tuntutan normal untuk pria yang ingin 
dipercayai. 


7. Memberi 

Kalau ada sebutan bahwa wanita itu materialistis, haruslah disikapi 
dengan arif. Secara kodrati, wanita memang menyenangi kebendaan, 
meskipun tak dalam pengertian total. Wanita secara kultural adalah 
mahluk yang lebih banyak menerima, sedangkan pria dikategorikan 
sebagai mahluk yang memberi. Karena itu, pria yang baik dan kredibel 
haruslah yang bisa memenuhi darmanya, tugasnya yaitu memberi, 
syukur-syukur mencukupinya. Pria yang pelit dapat ditandai dengan 
tidak mudahnya ia menarik hati dan mendapat kepercayaan dari 
wanita. 


http://ebooksuper.l 10mb.com 


http://priaidaman. 1 10mb.com 


8. Pria Sejati 

Dalam hal kekawanan, pria-pria yang tak berpeluang melakukan 
pelecehan seksual akan mudah mendapat kepercayaan para wanita. 
Karenanya wanita tersebut akan merasa aman dengan pria semacam 
ini. Namun dalam hubungan yang lebih dalam dan jangka panjang, 
pria-pria jantan dan gentleman lebih punya daya tarik lebih. Seorang 
wanita yang punya pasangan jantan cenderung mendapat 
kebahagiaan lebih baik. Hanya saja si jantan harus menjalani hidup 
baik-baik dan setia bila ingin mendapat kepercayan dari si wanita. 


Sumber : I nternet 
http://primasutra.blogspot.com 


http://ebooksuper.l 10mb.com 


This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. 
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. 


